
33. Super Advis 

Tentang Ancaman atas Menggambar 
Hewan-hewan dan Burung-burung 
di Dalam Rumah-rumah dan yang Selainnya 

1, (Shahih] Dan (diriwayatkan) melalui Umar bahwasanya 
Nabi % bersabda, 




"Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar 
ini akan diazab di hari Kiamat, Dikatakan kepada mereka, 
'Hidupkanlah yang telah kalian ciptakan!'" 

Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. 
2. [Shahih] Dan (diriwayatkan) melalui Aisyah, ia berkata, 





Ctiic J mim 



"Rasulullah M datang dari sebuah perjalanan. Dan aku sungguh 
telah menutupi sebuah sahwat milikku dengan kain tipis bergambar 
patung-patung. Ketika Rasulullah $| melihat, maka wajah beliau 
berubah warna. Dan beliau pun bersabda, 'Wahai Aisyah! Manusia 
yang paling keras siksanya di sisi Allah m pada hari Kiamat 
adalah orang yang menandingi ciptaan Allah m . ' Maka kami 
memotongnya dan dari kain itu lalu kami menjadikannya satu 
atau dua buah bantal. " 

Dan di dalam sebuah riwayat, (Aisyah) berkata, 

^ Ljlip ^Ul JLil ^ ji JIS j iSc^i ^Ui Jjl2 p i^f-j 

"Rasulullah % masuk menemuiku dan di rumah terdapat kain-kain 
tipis bergambar (makhluk hidup). Maka wajah beliau berubah 
warna kemudian beliau meraih tirai tersebut lalu merobeknya. 
Kemudian beliau bersabda, 'Sesungguhnya termasuk manusia 
yang paling keras siksanya di hari Kiamat adalah orang-orang 
yang menggambar gambar-gambar ini. "' 

Dan pada (riwayat) lain, 

«u» I Jj^3 jUi cJJil ISU ^ j <iLp 4jI <d j^j JJj 4)! JI i^l 

i&fc iiia cJi u; ji: u ^5 ^ 41 

/j^s]\ o^U ^UL^l jl ^3 aXIp 4)1 <&\ J jij jUi UiljJj 



Kumpulan Super Advis Rasulullah m, 



"Bahwasanya ia (AisyahJ membe/i sebuah bantal kecil untuk 
bersandar yang terdapat gambar-gambar padanya. Ketika 
Rasulullah M melihatnya, beliau berdiri di pintu dan beliau tidak 
masuk, Maka aku mengetahui ada ketidaksukaan pada wajah 
beliau. Maka aku katakan, "Wahai Rasulullah! Aku bertaubat 
kepada Allah m dan kepada Rasul-Nya. Apakah dosa yang 
saya perbuat?' Maka Nabi H bersabda, 'Ada apa dengan bantal 
ini?' Maka aku katakan, 'Saya membelinya untuk Anda agar 
Anda mendudukinya dan berbantal dengannya.' Maka Nabi M 
bersabda, 'Sesungguhnya orang-orang yang melukis gambar 
ini akan diazab di hari Kiamat. Maka dikatakan kepada mereka, 
'Hidupkanlah apa yang kalian ciptakan! Dan beliau bersabda, 
'Sesungguhnya rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar 
tidaklah dimasuki oleh malaikat'" 

Diriwayatkan oleh Al Bukhari Muslim. 

As Sahwatu dengan memfathah huruf sin tak bertitik adalah 
lengkungan di tembok tempat menyimpan sesuatu. Dan dikatakan 
(juga) itu adalah sifat. Dan dikatakan (itu adalah) kamar di antara 
dua rumah. Dan di katakan (itu adalah) bangunan kecil seperti 
rumah yang kecil. Al Qiraamu dengan mengkasrah huruf qaf 
adalah tirai. Dan an numruqatu dengan mendhammah huruf nun 
dan ra' dan terkadang dengan memfathah huruf ra' dan dengan 
mengkasrah keduanya adalah lantai. 

3. CShahih] Dan (diriwayatkan) melalui Sa'id bin Abil Hasan, ia 
berkata, 

L4J yj^\ oIa ji5 j\ aJ jus vs ^1 jj J>\3 
«lJj Jp oi> jt^j t j£- uis ^L* 0S1 Jis p Uji ^ jSi jus 




(9a.6e J mati 



j» 



Jj-ij cJUJ- f-^>J ^ (j^ 3 ^ ^ O'* C w ^ .^ Q di^il JIS 

"Seorang lelaki datang kepada Ibnu Ahbas, lalu ia berkata 
kepadanya, 'Sesungguhnya aku adalah seorang lelaki yang 
melukis gambar-gambar ini maka berilah aku fatwa tentangnya 1 / 
Maka ia berkata, 'Mendekatlah kepadaku!' Maka ia mendekat. 
Kemudian ia berkata, 'Mendekatlah kepadaku!' Maka ia mendekat 
hingga ia meletakkan tangannya di atas kepala orang itu, dan ia 
berkata, 'Aku memberitahukan kepadamu sesuatu yang kudengar 
dari Rasulullah M- Aku mendengar Rasulullah % bersabda, 
'Semua pembuat gambar masuk neraka. Baginya, Allah 
menjadikan ruh pada setiap gambar yang dibuatnya, maka 
gambar itu mengazabnya di Jahnnam. ' Ibnu Abbas berkata, 'Jika 
engkau harus melakukannya, maka buatlah (gambar) pohon dan 
semua yang tiada bernyawa.'" 

Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Dan di dalam sebuah 
riwayat milik Al Bukhari, ia berkata, 

^J>\ U jul Jl^-j ofrbf- SI \ c fLp 4)1 <y) cJS 

s= " 's*'' 

*• s s s ^ s s ~& ^ H 

ZlZij <cl& 4)1 JL^> 4)1 J jJ^j }ja aJuJ^ U *yj dij'Jj^l N Cri' 

' *" *" 's <f 

s % s'' > a 

a t ^ »* ill 1 •* * * **<* " *}\'} i> \ * \'- t s > s s * s I i^^o ^ 

jljaj" j I VI cugl jl Lili j JUi SJbJj: J^j^ ^) ^ 



"Aku pernah di sisi Ibnu Abbas. Tiba-tiba ia didatangi oleh seorang 
lelaki. Maka lelaki itu berkata, 'Wahai Ibnu Abbas, sesungguhnya 
aku seorang lelaki yang bermatapencaharian dari pekerjaan 
tanganku. Dan sesungguhnya aku membuat gambar-gambar ini. ' 
Maka Ibnu Abbas berkata, Aku tidak memberitahukan kepadamu 
kecuali yang kudengar dari Rasulullah M- Aku mendengar beliau 
bersabda, 'Siapapun yang membuat sebuah gambar maka 
sesungguhnya Allah m akan mengazabnya hingga ia dapat 
meniupkan ruh pada gambar tersebut, padahal ia tidak akan 
mampu meniupkan [ruh itu] kepadanya selamanya. "Maka lelaki 
itu membusung dengan sangat Maka berkatalah Ibnu Abbas, 
'Celakalah kamu! Jika kamu tetap tidak mau menurut maka 
gambarlah pohon ini dan semua yang tidak bernyawa!'" 

Rabaa al insan jika ia membusung karena marah atau sombong. 
(ShahihJ Dan (diriwayatkan) melalui Ibnu Mas'ud ia berkata, 

^Jj IjIop ^cjI jJU jj JjJjj p-i^j aiLp 4)1 jjv? 4)1 J cJU-^> 

"Aku mendengar Nabi M bersabda, 'Sesungguhnya manusia 
yang paling dahsyat siksanya di hari Kiamat adalah para 
penggambar.'" 

Diriwayatkan oleh Ai Bukhari dan Muslim. 

[5hahih] Dan (diriwayatkan) melalui Abu Hurairah, ia 
berkata, 

'ft/cu mendengar Rasulullah % bersabda, Allah s& berfirman, 
'Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat yang 



seperti ciptaan-Ku. Maka hendaklah mereka menciptakan dzarrah 
dan hendaklah mereka menciptakan sebuah biji dan hendaklah 
mereka menciptakan tepung. 

Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. 

6. [Shahih] Dan (diriwayatkan) melalui Hayyan bin Hushain, ia 
berkata, 

4i\ J-s^ 4)1 J j^>j 4^ <jz*>. ^ J* d&ui VI aip 4il Jp J JU 



"Ali berkata kepadaku, 'Maukah engkau kuutus kepada sesuatu 
yang kepadanya aku diutus oleh Rasulullah %,? 'Janganlah 
engkau membiarkan gambar melainkan engkau menghapusnya, 
dan tidaklah ada kubur yang ditinggikan kecuali engkau 
meratakannya. y " 

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dan At Tirmdizi. 

J, (Shahih} Dan (diriwayatkan) melalui Abu Thalhah bahwasanya 
Rasulullah H bersabda, 



"Malaikat tidak memasuki sebuah rumah yang di dalamnya 
terdapat anjing dan tidak pula (memasuki rumah yang padanya 
terdapat) gambar. " 

Diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, At Tirmdizi, An Nasal 
dan Ibnu Majah. Dan di dalam sebuah sebuah riwayat milik 
Muslim, 



"Malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat 
anjing dan tidak pula (memasuki rumah yang padanya terdapat) 
patung-patung. " 




S, [Shahih] dan (diriwayatkan) melalui Ibnu Umar, ia berkata, 

> £ S S * > 



"Jibrf/ berjanji kepada Rasulullah M untuk mendatangi beliau. 
Tapi ia terlambat dan mengakhirkan diri mendatangi beliau 
hingga hal itu menjadi berat atas Rasulullah M- Maka beliau 
keluar lalu beliau didatangi Jibril Ia mengeluh kepada beliau, 
berkatalah ia, 'Sesungguhnya kami tidak memasuki rumah yang di 
dalamnya terdapat anjing tidak pula (yang di dalamnya terdapat) 
gambar, 

Diriwayatkan oleh Al Bukhari 

Raatsa dengan tsa bertitik tiga bukan mahmuz, yaitu 
menangguhkan. 

9. (Shahih] Dan (diriwayatkan) melalui Abu Hurairah, ia 
berkata, 

J JlS ^SlSJI £1p Jjj^. jljf i j aiIp 4)1 4)1 J^ij Jli 



"Rasulullah % bersabda, 'Jibril mendatangiku, lalu ia berkata 
kepadaku, 'Saya mendatangi Anda tadi malam. Maka tidaklah 




0O6& Jtmin 



mengahahngiku masuk kecuali bahwasanya di pintu terdapat 
patung-patung. Dan di dalam rumah terdapat kain tirai tipis 
yang bergambar. Dan di dalam rumah terdapat anjing. Maka 
perintakanlah supaya kepala patung-patung yang ada di dalam 
rumah dipotong hingga patung-patung itu menjadi seperti bentuk 
pohon. Dan perintahkanlah supaya tirai tipis agar dipotong untuk 
dijadikan dua buah bantal yang dilemparkan untuk diduduki dan 
dihinakan. Dan perintahkanlah supaya anjing dikeluarkan/"' 

Diriwayatkan oleh Abu Daud, At Tirmdizi, An Nasa'i dan Ibnu 
Hibban di dalam Shah/h-nya. Dan At Tirmdizi berkata, "Hadits 
yang hasan lagi shahih." Dan hadits-hadits yang semacam ini 
akan datang di dalam (pembahasan) pembunuhan anjing. Insya 
Allah. 

10, [Shahih] Dan (diriwayatkan) melalui Abu Hurairah juga ia 
berkata, 

^j^kiU^j j^ip jlif Jioj 3^1 UI 4»! ^ J^f 

"Rasulullah W, bersabda, 'Di hari Kiamat, keluarlah sekelompok 
(bagian) neraka. Ia mempunyai dua mata yang dapat digunakan 
untuk melihat, dua dua telinga yang keduanya dapat mendengar, 
dan lisan yang dapat berbicara. Ia berkata, 'Sesungguhnya aku 
dipasrahi tiga golongan: orang yang menjadikan ilah yang lain 
bersama Allah m , semua orang lalai lagi menentang, serta para 
penggambar. '" 

Diriwayatkan oleh At Tirmdizi dan ia berkata, "Hadits hasan yang 
shahih lagi gharib." 

Unuqun dengan mendhammah huruf 'ain dan nun yaitu 
sekelompok dan sisi dari neraka. 



